WikipediA 


Bahasa Samoa 


Bahasa Samoa atau Samoan merupakan sebuah bahasa 
tradisional di Samoa dan Samoa Amerika . Bahasa ini 
secara resmi merupakan keluarga dari bahasa 
Austronesia , sebagian dari Samudera Pasifik . Jumlah 
penuturnya hampir mencapai 370.000 jiwa. 

Angka 


Samoa 

gagana Samoa 

Dituturkan di Samoa, Samoa Amerika 

Wilayah Kepulauan Samoa: Samoa dan 

Samoa Amerika ; Selandia 
Baru, Australia dan Amerika 
Serikat 

Penutur 370.337 {tidak tercantum 

bahasa tanggal) 

Rumpun Austronesia 

bahasa 

■ Malayo-Polynesian (MP) 

■ Inti 

■ Tengah-Timur 
■ Timur 
■ Oseanik 
■ Tengah-Timur 
■ Pasifik Tengah 
■ Fiji-Polynesia Timur 
■ Samoa 
■ Samoa 


Status resmi 

Bahasa Samoa (199.377) dan Samoa 

resmi di Amerika (56.700) 

Kode bahasa 

ISO 639-1 sm 

ISO 639-2 smo 

ISO 639-3 smo 




















Angka 

Bahasa Samoa 

Bahasa Indonesia 

0 

noa, selo 

nol 

1 

tas i 

satu 

2 

lua 

dua 

3 

tolu 

tiga 

4 

fa 

empat 

5 

lima 

lima 

6 

ono 

enam 

7 

fitu 

tujuh 

8 

valu 

delapan 

9 

iva 

sembilan 

10 

sefulu 

sepuluh 

11 

sefulu ma le tasi, sefulu tasi 

sebelas 

12 

sefulu ma le lua, sefulu lua 

dua belas 

20 

luafulu, lua sefulu 

dua puluh 

30 

tolugafulu, tolu sefulu 

tiga puluh 

40 

fagafulu, fa sefulu 

empat puluh 

50 

limagafulu, lima sefulu 

lima puluh 

60 

onogafulu, ono sefulu 

enam puluh 

70 

fitugafulu, fitu sefulu 

tujuh puluh 

80 

valugafulu, valu sefulu 

delapan puluh 

90 

ivagafulu, iva sefulu 

sembilan puluh 

100 

selau, lau 

seratus 

200 

lua lau, lua selau 

dua ratus 

300 

tolugalau, tolu selau 

tiga ratus 

1000 

afe 

seribu 

2000 

lua afe 

dua ribu 

10,000 

mano, sefulu afe 

sepuluh ribu 

100,000 

Selau afe 

seratus ribu 

1,000,000 

miliona 

satu juta 


Dialek 


Ada 2 variasi bahasa Samoa. Yaitu: 

■ Dialek barat, digunakan oleh penduduk asli kepulauan Samoa Barat. 

■ Dialek timur, digunakan di kepulauan Samoa Amerika. 





Namun kini, dialek-dialek bahasa Samoa (dan bahasa Oseanik lainnya) kini jarang digunakan, bahkan 
banyak bahasa dan dialek yang punah samasekali. Itu karena penduduk kepulauan samudera Pasifik 
sekarang, terutama generasi muda, lebih sering menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. 


Pranala luar 


■ Ethnologue main Samoan page (http://www.ethnologue.co 

m/show language.asp?code=smo) 

■ Samoan - English Dictionary (http://www.websters-online-cl 

ictionary.org/definition/Samoan-english/) 

■ Samoan Dictionary (http://www.choohoo.com/clictionary) - An online Samoan dictionary. 
Samoan to English, English to Samoan. 

■ Common words reference (http://www.samoa.ws/dictionary/common-words.cfm) 

■ Samoan Language Information (http://www.pasefika.com/culturesamoalanguage.aspx) - 

Samoan Language Information with a small Dictionary. 



Wikipedia juga 


\ mempunyai edisi 


Bahasa Samoa 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Samoa&oldid=14832636 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 22 Februari 2019, pukul 15.19. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


















